Kotak Surat Sahabat 

Mempersembahkan . 



WAKTU BERCERITA 1 

Pelajaran 4 





Anak Laki-Laki Baru 

"Ibu!" Randy berteriak sambil berlari ke dalam dapur. 
"Seorang anak laki-laki baru pindah ke rumah di ujung jalan sana. 
Dia sama gedenya sama aku. Bolehkah kita mengundangnya 
untuk datang dan bermain?" 



"Ya," kata Ibu. "Ibu akan menuliskan pesan untuk Ibunya." 

Randy dan Debby mengambil pesan dan berlari sepanjang jalan. Anak laki-laki ini sedang 
duduk di tangga depan rumahnya. Dia kelihatan sedih. "Hai," kata Randy. "Siapa namamu? 
Maukah kamu datang dan bermain bersama kami?" 

"Namaku Peter," kata anak laki-laki itu. "Tentu saja, aku akan pergi, kalau Ibu 
mengijinkan." Ibu Peter datang ke pintu. Randy memberikan 
pesan Ibunya kepadanya. "Ya, sana , bermainlah bersama 
mereka Peter," katanya. 

Anak-anak bermain dengan bola merah. 
Mereka bermain bersama Skepi. Akhirnya 
Mereka duduk di bawah pohon untuk 
beristirahat. 

"Dimana kamu tinggal sebelumnya, 
Peter?" tanya Randy. " Apa jauh dari sini?" 




"Ya, jauh dari sini," jawab Peter. "Awalnya Ayah melihat banyak peta. Kemudian dia pikir 
dia tahu jalannya, jadi dia tidak lihat peta lagi , akhirnya kami tersesat." 



"Oh!" kata Debby. "Apa yang kamu lakukan kemudian?" 



"Ayah melihat peta lagi. Kemudian kita menemukan jalan yang benar," kata Peter. 



"Petamu menunjukkan bagaimana kamu dapat sampai ke sana, sama seperti Alkitab yang 

memberitahukan kepada kita bagaimana bisa sampai ke 
surga," kata Randy. 

"Alkitab?" tanya Peter, terlihat kebingungan. 
"Apa itu?" 

Debby berlari masuk ke dalam rumah. 
Dia membawa keluar Alkitabnya dan buku 
cerita Alkitabnya Randy. "Lihat Peter!" 
katanya, sambil menunjukkan kepadanya 
Alkitabnya. "Ini bukunya Tuhan. Ibu 
membacakannya untuk kita. Buku itu 
menceritakan kepada kita semua tentang Yesus, Anak Allah, dan 
bagaimana Dia mati untuk kita, jadi kita dapat pergi ke surga." 




Randy membuka buku ceritanya. "Lihat Peter, ini adalah cerita dari Alkitab. Cerita ini 
mudah. Aku dapat membacanya sendiri." 



"Aku tahu bagaimana membacanya," Peter berkata kepada mereka dengan tidak sabar. 
"Biarkan aku membacanya satu, Randy." Randy membiarkan Peter membaca cerita tentang 
Yesus mengasihi anak-anak kecil. Ketika Peter selesai, dia bertanya, "Apakah Yesus 
mengasihi aku juga?" 



"Tentu saja, Dia sayang," kata Debby. "Yesus mengasihi semua orang di seluruh dunia. Itu 
yang dikatakan Alkitab." 



Kemudian Ibu datang menyeberang halaman. Dia 
membawakan susu dan kue-kue untuk mereka. 

WTL. . n 



A Ibu," kata Randy sambil dia meminum susunya. 
Tuhan ingin semua orang membaca Alkitab, benar kan?" 



Cerita oleh Edna Menzies. Copyright © 1974, 1979, 1998, 2001 
The Mailbox Club® International. Hak Cipta dilindungi. 




u Ya," jawab Ibu. "Ada tiga hal penting yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dengan 
Alkitab. Hal yang pertama kita melakukannya dengan mata kita. Hal yang berikutnya kita 
melakukan dengan hati kita. Dan yang terakhir kita melakukan dengan seluruh tubuh kita - 
hati kita, tangan kita, kaki kita." 

"Oh ya! Kata Debby. "Ceritakan kepada kita tentang hal itu, Ibu." 

"Aku tahu hal yang pertama," kata Randy. "Kita membaca Alkitab dengan mata kita." 

Ibu mengangguk setuju. "Ya, Tuhan ingin kita membaca Alkitab karena di dalamnya Dia 
memberitahukan kepada kita bagaimana kita dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Juru 
selamat kita. Dia memberitahu bagaimana kita dapat menyenangkan Yesus dan semakin 
bertumbuh lebih lagi seperti Dia dari hari ke hari. Dia memberitahukan kepada kita tentang 
rumah kita di surga." 

"Berikutnya tentang apa - tentang hati?" tanya Peter. 

Ibu tersenyum pada anak-anak. "Kalau aku kasih tahu sesuatu yang benar , kamu tahu 
apa yang aku ingin kamu lakukan?" tanyanya. 

"Mempercayainya!" Randy dan Peter berteriak bersama-sama. 

"Betul sekali," Ibu menyetujuinya. "Tuhan ingin agar kita mempercayai Alkitab. Bukan 
hanya di kepala kita, tetapi di hati kita." 

"Hal yang ketiga," Ibu melanjutkan, 
" hal yang terpenting. Tuhan ingin agar 
kita mentaati Firman-Nya. itu berarti 
melakukan apa yang Alkitab katakan." 

"Tapi, Ibu, bagaimana kita dapat 
melakukan yang dengan tangan dan 
kaki?" tanya Debby. 

"Baiklah," Ibu berkata kepadanya, 
"Tuhan berkata kepada kita di dalam 
Alkitab untuk berbuat baik satu dengan 
yang lain.Kalian dapat mentaatinya 
dengan berbuat sesuatu yang baik 
dengan menolong ..." 

"Seperti menolong cuci piring ? 
Dan membereskan mainan-mainanku?" 




tanya Debby. 



u Ya," kata Ibu. 



"Dengan kakiku, aku dapat berlari menyampaikan pesanan Ibuku," kata Peter. 

Randy sedang berpikir dengan keras. "Ibu," katanya. "Aku tahu sesuatu hal yang lain 
bahwa Tuhan ingin agar kita melakukan bersama Alkitab. Dia ingin kita belajar ayat-ayat dari 
Alkitab." 



Ibu senang. "Ya, Randy," katanya. "Ibu senang kamu memikirkan itu. Tuhan Yesus tahu 
bahwa ketika kita menyimpan Firman-Nya di dalam hati kita itu akan membantu kita untuk 

tidak melakukan hal yang salah. Ayat inilah yang 
memberitahukan kita akan hal itu. Kamu dapat mempelajarinya 
sekarang. 'Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku 
jangan berdosa kepada-Mu/" 

Ketika anak-anak belajar ayat itu, Peter berkata, "Aku berharap 
aku mempunyai sebuah buku cerita Alkitab untuk dibaca." 

Randy membisikkan sesuatu kepada Ibu. Dia mengangguk,dan 
Randy berkata, "Ini, Peter, kamu dapat memiliki buku cerita 
Alkitabku. Aku mempunyai satu yang hampir sama dengan itu." 

"Oh, terima kasih!" kata Peter. Dia sangat senang saat dia 
berlari pulang. Randy dan Debby juga gembira. Mereka tahu 
bahwa Peter akan segera belajar untuk mengasihi Tuhan 
Yesus dan Firman-Nya 




Ini adalah ayat untuk kalian pelajari dan simpan bersama dengan ayat-ayatmu yang 
lainnya. 



"Dalam hatiku aku menyimpan 
janji-Mu, supaya aku jangan berdosa 
terhadap Engkau." 

Mazmur 119:11 



Berikutnya : Apa yang terjadi ketika 
Randy dan Debby pergi ke taman? 




Banyak orang datang kepada Yesus untuk 
mendengarkan Dia mengajar. Satu hari Yesus 
berkata kepada mereka tentang seseorang 
yang keluar untuk menanam beberapa benih. 
Benih ini jatuh di empat jenis tanah yang 
berbeda. Beberapa benih jatuh di pinggir jalan 
dan burung-burung memakannya. Benih yang 
lainnya jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu 
mulai bertumbuh, tetapi tidak mempunyai akar. 
Ketika matahari keluar untuk bersinar, benih itu 
mati. Benih yang lainnya jatuh di antara rumput 
liar dan duri. Benih itu berusaha untuk tumbuh, 
tetapi rumput liar dan duri menghimpitnya 



sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi beberapa benih jatuh di tanah yang baik. 
Mereka bertumbuh dan menghasilkan banyak buah - seratus kali lipat dari apa yang ditanam! 



Ada hati anak-anak yang seperti pinggir jalan. 
Mereka mendengar Firman Tuhan, tetapi 
mereka tidak sungguh-sunguh mendengarkan. 
Firman Tuhan tidak masuk ke dalam hati mereka. 
Itu seperti benih yang jatuh di pinggirjalan dimana 
burung-burung datang dan memakannya. Ketika kita 
tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh Firman Allah, 
Iblis datang dan mengambil Firman itu dari hati kita. 





Ada anak-anak lainnya mempunyai hati 
seperti tanah yang berbatu. Mereka 
mendengar Firman Tuhan dan bersukacita 
sejenak. Tetapi kemudian masalah datang. 
mungkin mereka sakit atau beberapa orang 
mengolok-olok mereka karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka meninggalkan Yesus. 

Kemudian ada juga anak-anak yang hatinya 
seperti tanah dengan rumput-rumput liar dan duri-duri. 
Firman Tuhan datang ke dalam hati mereka, dan 
mulai bertumbuh. Tetapi tidak pernah menghasilkan 
buah karena hal-hal yang lain menghimpitnya 

sehingga tidak bisa keluar buah - seperti 

menonton TN/terlalu banyak. Hal ini membuat 
Tuhan Yesus sedih. 



Tetapi ada anak-anak yang bisa membuat Tuhan Yesus 
senang. Hati mereka seperti tanah yang baik. Mereka mendengar 
Firman Tuhan dan memperhatikannya. Mereka mengasihi Firman 
Tuhan dan mereka ingin mentaatinya. Mereka menceritakan kepada 
orang lain tentang Yesus. Tuhan Yesus berkenan kepada mereka! 

(Lihat Matius 13) 





Dalam teka-teki berburu harta karun kalian dapat belajar empat hal yang luar biasa tentang harta 
karun kita, Alkitab. Mulai pada jalur 1. Ambil huruf-huruf yang kamu temukan sepanjang jalur dan 
tuliskan huruf-huruf itu pada tempat kosong dalam garis 1 di bawah ini. kemudian lakukan dengan 
jalur 2, 3, dan 4. 





Firman Allah adalah sebuah bagi kaki kita. (Mazmur 1 19:105) 

Firman Allah lebih baik daripada . (Ayub 23:12) 





Halaman Pertanyaan 

Waktu bercerita 1 Pelajaran 4 

Tolong isi halaman ini dan kembalikan kepada kita 

(T^) Lihatlah pada gambar-gambar dan isi dengan kata yang tepat 

• Kita membaca dengan ^J^ kita. 

• Kita percaya dengan (^\) kita. 

• Kita dapat taat pada Alkitab dengan/ 




dan^JJ ) kita 





g • Ketika kita menyimpan Firman Tuhan di dalam \ J kita, itu akan 

o 3 

2 "5* menolong kita untuk tidak melakukan kesalahan. 

c a l 2 J Buat sebuah garis di bawah 4 hal-hal yang 
J | Tuhan ingin untuk kita lakukan dengan Alkitab kita. 

,2 o 

a ca mematuhi membaca kehilangan mempercayai 

E | 

»/3 membakar membenci belajar melupakan 

5 +-* 
- o 

§ d Silahkan tulis 

5P 12 

^ Nama Tanggal lahir / / Usia 

| 7j Orang tua/Wali 

J t Alamat e-mail 

£ c 

| gj Kota Negara Kode Pos 

n d 

i 

1 1 Apakah kamu tahu seseorang yang akan tertarik untuk mau mempelajari pelajaran Kotak 

§ Surat Sahabat? 

5 Tulis nama dan umur mereka di sini: 

i 

u) Nama Usia Kelas 

o Nama Usia Kelas 



- 



Kami akan mengirimkan pelajaran ini kepadamu dan kamu dapat memberikan pelajaran ini kepada 
mereka. 



WAKTU BERCERITA 1 - PELAJARAN 4 



ST1-L4-301 NA 




▲ Tulis Alamat Murid di Atas 



Letakkan gambar senyum pada Debby apabila kamu mengirimkan kembali 
Halaman Pertanyaanmu dalam waktu 3 hari. 




SB|yipjti))[iu)suiiMB(YSijnx J 



()^!)NV>l:ld 
HHclWHJ. 



:ubq 



